



ГА KENAPA KAU... 






JADI 
SEPERTI INI...? 





AKU SUDAH 
MENUNGGUMU 
MENYELESAIKAN 
DINAS MILITER. 


AKU SUDAH 
BERSIKAP BAIK 
PADAMU... 





HIDUPKU INI 
CUMA DEMI 
MEMBUATMU 
BAHAGIAI! 





ТЕРАТ 
SEKALI... 


ITULAH 
ALASANNYA. ) 








ЗЕГАМАТ 
TINGGAL. 


чаш 


DAN KUMOHON.. r 
JANGAN HUBUNGI | 
AKULAGI 








Karya JONGBEOM LEE 


AIRMATA *PUTRI PYEONG-GANG (1) 


* CATATAN: "PUTRI PYEONG-GANG DAN SI BODOH ONDAL" 
ADALAH KISAH RAKYAT KLASIK KOREA. 
DALAM CERITA ITU SEORANG PUTRI 
MEMBANTU SUAMINYA YANG PEMALU BERUBAH 
MENJADI JENDRAL MILITER YANG HEBAT 


PADA ERA TIGA KERAJAAN. 





KELAS TERAKHIR, 
PSIKOLOGI MOTIF 
DAN EMOSI... 


АРА KITA SUDAH 
SAMPAI KE BAB 
TENTANG MOTIF? 












HARI INI, 
MARI KITA BICARAKAN 
SESUATU... 


p" C08 
YANG LEBIH 
MENARIK. 






PRIA BERIKUT 
SAAT INI 
SEDANG POPULER, 













“PRIA YANG BISA 
MEMBACA PIKIRAN 
ORANG LAIN MELALUI 
RAUT МАТАН"... 















..PALING TIDAK 
BEGITU CERITANYA. 
ТАР! ВАС! MAHASISWA 
PSIKOLOGI, 


AKAN JELAS SEKALI 
SIAPA REFERENSI 
TOKOH UTAMA 
DARI SERIAL TV INI. 









YAK! SEPERTI BIASA, 
SEONHYUN, SANG 
MAHASISWA TELADAN. 
SIAPAKAH DIA? 












DOKTER 
PAUL EKMAN. 


BAGUS SEKALI~ 
SESUAI 





BISAKAH KAU 
CERITAKAN SEDIKIT 
SOAL PAUL EKMAN? 





ООКТЕК PAUL ЕКМАМ 
MEMPELAJARI SUKU-SUKU 
YANG BELUM BERADAB 
DEMI MENELITI EKSPRESI 
RAUT WAJAHKITA, 


DAN 
IA PUN MENEMUKAN 


ENAM EMOSI DASAR UMUM 
BAGI MANUSIA, 
TAK PEDULI 
АРА РИМ BUDAYA- 
NYA. 










DAN SEBAGAI HASIL 

DARI PENELITIANNYA PADA 

EKSPRESI RAUT MUKA YANG 

DIKAITKAN DENGAN 
TIAP EMOSI, 





DIA MENEMUKAN APA 
YANG DISEBUT SEBAGAI 
MICRO EXPRESSION. 


























BAGUS SEKALI. 
LUAR BIASA- 





SEPERTI " 
YANG KALIAN KETAHUI, 
ADA BANYAK SEKALI 
OTOT-OTOT KECIL 
DI МАТАН КПА. 


OTOT-OTOT TERSEBUT 
BEREAKSI DENGAN 
SANGAT HALUS DALAM 
MENGEKSPRESIKAN 
EMOSI KITA. 





REAKSI MIKOR INI 
TERJADI SECARA OTOMATIS 
DALAM RENTANG WAKTU 
1/15 DETIK. 


KAU TAK BISA ^ 
MENYEMBUNYI- 
KANNYA, 
MESKI KAU MAU, 











PROFESOR- 
JADI ANDA JUGA 


ISA MEMBACA 
eem SAYA? SUDAH KUDUGA, 


AKAN ADA YANG 
BERTANYA 
SEPERTI ITU. 














ITU TIDAK MUSTAHIL. 
KINI DI AMERIKA, 
ADA PUSAT PELATIHAN 
UNTUK MEMBACA WAJAH. 


















ТАР! 
ITU HANYA BISA BERHASIL 
BILA SESEORANG 
BERLATIH DALAM WAKTU 
YANG LAMA, 





4 DAN PUNYA 
BANYAK PENGALAMAN 
DAN BAKAT, 





JUGA MEMILIKI 
KEAHLIAN PENGAMATAN 
YANG SANGAT ВАК. 






p 





BAGAIMANA 
( DENGAN ANDA, 
PROF.? 


N 










^ TADI SUDAH 
o". <Q 
KUBILANG. WAKTUKU HABIS 
2 UNTUK MEMBACA 
LAPORAN KALIAN 


YANG BERANTAKAN 





SAMPAI AKU 
TAK PUNYA LAGI WAKTU 
UNTUK BERLATIH. 














MUNGKIN HAMPIR N 
TAK ADA SEORANG PUN 
DI KOREA YANG BISA BISA 
MEMBACA EKSPRESI 
RAUT WAJAH SESEORANG 
DENGAN BENAR, 


KECUALI 
SEDIKIT ORANG SAJA, 
TENTUNYA. 








SEDANG DIA... 
GEMBIRA. 


KALAU KAU BISA 
MEMBUAT SESEORANG 
MEMINUM SEDIKIT ALKOHOL, 
EKSPRESI MIKRO MEREKA AKAN 
TERLIHAT SANGAT JELAS. 


AKU HARUS 
Ἶ SERING-SERING ΚΕ SINI 
\ À UNTUK MELAKUKAN 
PENGAMATAN. 





HMPF... 
PROFESOR... 


) APAKAH ORANG 

DI МЕТА SANA ITU 
С. SEDANG [MARAH]? 
1 


SAMA SEKALI Γ᾽ 


JANGAN LAGI 
MENERKA-NERKA. 





HEI, FROST. ДА 


LAKUKAN SESUATU 
YANG LEBIH PRODUKTIF 
DI SINI? 


BUAT APA AKU BERI 
КОШАН DI SINI SEMENTARA 
DI KAMPUSKU AKU 
TIDAK BISA MENGAJAR? 


SUDAH BERAPA BANYAK 
ORANG YANG KELUAR 

DARI SINI TANPA BAYAR / 
GARA-GARA KAMU....? / 


BAGAIMANA 
KALAU BEGINI? 





BILA SEORANG 
PRIA DAN WANITA 
DATANG BERSAMA-SAMA, 
ARAHKAN MEREKA KE MEJA, 
BUKAN KE BAR. 


PERNAH BELAJAR 
SOAL ITU. APA YA, 
ALASANNYA? 





ARAH [KETERTARIKAN 
SESEORANG PADA 
ORANG LAIN] 


BISA TERLIHAT 
DARI KE ARAHMANA 
[PUSAR] MEREKA 
MENGHADAP, BUKAN 
WAJAH MEREKA. 















ВАК SESUNGGUHNYA 
ADALAH TEMPAT YANG 
MEMUNGKINKAN PELANGGAN 
YANG DATANG SENDIRIAN 
MELAKUKAN OBROLAN DENGAN 
SANG BARTENDER. 
















POSISI INI BISA JADI 
HAL YANG MERUGIKAN 
BAGI PRIA YANG BERUSAHA 
MEREBUT HATI SEORANG 
PEREMPUAN. 


AHH... JADI BAHKAN 
HAL-HAL KECIL SEPERTI ITU 
BISA MENINGKATKAN 
PELAYANAN TEMPAT INI, 
YA. 


4 MESKI KAU SEBETULNYA 


N 

"MJ | TAK COCOK UNTUK BEKERJA 
4 DI BIDANG PELAYANAN 
| š APA PUN. 
qa ы. 
7 \ 


JANGAN BEGITU, 
PAK MANAGER... 





-- | ЛЕПТІ πρ 
— "ANG HEREKABUAY 





ТАРІ АКО SUDAH LAMA 
TIDAK BERTEMU 
PARA DETEKTIF ITU. 


APA MEREKA 
SIBUK? 


“7 PERCUMA DIBAHAS- S 
TOH MEREKA CUMA 
MINUM YANG 
„ MURAH-MURAH. 


SEHARUSNYA 
SEKARANG DIA 
SUDAH DI SINI 


/ ТАР! TIDAK. 





с SELAMAT *y 


DATANG. 


RES 


ç” = 











WOW- 
TEMPAT INI 
BAGUS JUGA! 


INI TEMPAT YANG 
DIREKOMENDASIKAN 
TEMANMU ITU, YA? 








ЗЕВАКМУА 
AKU MULAI PRAKTEK- 
KAN TIPS YANG SUDAH 
KUPELAJARI. 


SELAMAT 
DATANG... 


BIARSAYA 
TUNJUKKAN MEJA 
DI DALAM... 





KAMI AKAN 
DUDUK DI BAR- 





MASALAH KAN, 
CINTAKU? 


AH, TERSERAH 


| 
| KAMU SAJA, 
SAYANG. 








BERSAMBUNG 


JONGBEOM LEE 


PENASIHAT AHLI: 

[HYEONGSEOK SONG] 

(MENYANDANG GELAR PHD UNTUK ILMU PSIKOLOGI, 
KEPALA KLINIK "HEART TO HEART") 


[DASIM NU) 
(KEPALA "ACADEMY PSIKOLOGI DASIM NU," 
PENULIS ARTIKEL PSIKOLOGI) 


[GYEONGBO SEO] 
(PENGAJAR DI UNIVERSITAS YONSEI, 
FAKULTAS PSIKOLOGI - 51) ET AL. 


